WikipediA 


Bahasa Hiligaynon 


Bahasa Hiligaynon (Ilonggo) adalah bahasa yang 
digunakan di Visayas Barat (Region VI) di Filipina . 
Penggunaan utama bahasa Hiligaynon berada di provinsi 
Iloilo dan Negros Occidental. Bahasa ini juga digunakan 
di provinsi-provinsi lain dari kelompok kepulauan Panay, 
seperti Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, dan banyak 
bagian dari Mindanao seperti Koronadal City, South 
Cotabato and Sultan Kudarat (Bahasa ini juga digunakan 
sebagai bahasa kedua oleh suku Karay-a di Antique, 
Aklanon dan Malaynon di Aklan, Cebuano di Siquijor, 
dan Capiznon di Capiz.). Diperkirakan sekitar 7.000.000 
orang di Filipina dan di luar Filipina yang menggunakan 
Hiligaynon sebagai bahasa ibunya dan ada sekitar 
4.000.000 orang yang sanggup berbicara bahasa ini dalam 
tingkat mendekati penutur bahasa aslinya. 

Bahasa ini adalah anggota keluarga dari bahasa Visayan. 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Hiligaynon&oldid=15162222 " 


Bahasa Hiligaynon 


Ilonggo 

Dituturkan di 

Philippines 

Wilayah 

Visayas 

Penutur 

total 11 juta (bahasa pertama: 

bahasa 

7 million, 

bahasa kedua: 4 million 
(perkiraan)) {tidak tercantum 
tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 


■ Melayu-Polinesia 


■ Kalimantan-Filipina 


■ Filipina Tengah 


■ Visaya 


■ Visaya Tengah 


■ Bahasa Hiligaynon 

Sistem 

Latin (varian Filipino); 

penulisan 

Dahulu ditulis dalam aksara 


Baybayin 


Status resmi 

Diatur oleh 

Komisyon sa Wikang Filipino 


(Komisi Bahasa Filipino) 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

hil 

ISO 639-3 

hil 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.36. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



























